TATA TERTIB 


Mahasiswa Baru Fakultas Pertanian 

Kehadiran maba hari pertama Kamis, 18 Agustus 2016 : 06.00 

Dresscode 

Putri : jilbab putih, baju putih, rok putih kain panjang (non jeans non shifon), sepatu hitam 
(non crock), kaos kaki putih, almamater 

Putra : baju putih, celana putih kain (non jeans non shifon), sepatu hitam (non crock), kaos 
k a ki putih, almamater 

Kehadiran maba hari kedua Jumat, 19 Agustus 2016 : 06.30 

Dresscode 

Putri : jilbab putih, atasan putih, rok hitam kain panjang (non jeans non sifon), sepatu hitam 
(non crock), kaos kaki putih, almamater 

Putra : atasan putih, celana hitam kain (non jeans non sifon), sepatu hitam (non crock), kaos 
kaki putih, almamater 

Kehadiran maba hari ketiga Sabtu, 20 Agustus 2016 : 06.00 

Dresscode 

Putri : jilbab hitam, kaos genetika, rok hitam kain panjang (non jeans non sifon), sepatu hitam 
(non crock), kaos kaki putih 

Putra : kaos genetika, celana hitam kain (non jeans non sifon), sepatu hitam (non crock), kaos 
kaki putih 

Kehadiran maba hari keempat Minggu, 21 Agustus 2016 : 06.00 

Dresscode 

Putri : jilbab , kaos uns student vaganza, rok hitam kain panjang (non jeans non sifon), sepatu 
hitam (non crock), kaos kaki putih 

Putra : kaos uns student vaganza, celana hitam kain (non jeans non sifon), sepatu hitam (non 
crock), kaos kaki putih 



TATA TERTIB : 


1. Mahasiswa baru hadir TEPAT WAKTU sesuai jadwal yang sudah ditentukan 

2. Mahasiswa baru DILARANG membawa kendaraan pribadi 

3. Utamakan ibadah 

4. Berpakaian rapi dan sopan sesuai DRESSCODE yang telah ditentukan 

5. Menjaga kesopanan dalam perkataan dan perbuatan 

6. Dilarang merokok dan berkelahi 

7. Dilarang membawa senjata tajam 

8. Berperan AKTIF dan KRITIS dalam setiap kegiatan 

9. Wajib menSILENT segala bentuk alat komun ik asi 

10. Tidak berdandan berlebihan 

11. Untuk maba putri yang tidak berjilbab, rambut harus diikat 

12. Untuk maba putra rambut harus rapi 

13. Mentaati peraturan yang telah dibuat. 



